“Seorang wanita tidak hanya menjaga penampilan 
Sisik,tapi juga kecantikan hati “ 


(Vania Larissa, Miss Indonesia 2013) 


Buku Saku 
Cewek 


BUKU Saku 
Cewek 


Oleh : Jasmine Asyahida 
Penyunting : Ifa 

Cover & Layout : Oka Apriya 
Penerbit : Buku Pintar 
Cetakan I, 2013 


Perpustakaan Nasional RI : Katalog dalam terbitan 
Penyunting , -Ifa- Cet 1-Yogyakarta 

Buku Pintar, 2013, 192 hal 11 cm x18 cm 

ISBN : 978-602-7881-80-8 

1. Buku Saku Cewek 1. Judul 

Il. 


Diterbitkan Oleh : 

BUKU PINTAR 

Jl. Imogiri Barat Randubelang RT 5 No. 095 Bangunharjo 
Sewon Bantul Yogyakarta 55187. Email : penerbit. 
bukupintaragmail.com 


Distributor Tunggal : 

PT SUKA BUKU 

Jl. Kelapa Hijau No 22 Rt 006/03 Jagakarsa-Jakarta 12620. 
Tlp. (021) 7888-1850. Faks (021) 7888-1860. 

Website : www.distributorsukabuku.com. 


Email : marketingsukabukuagmail.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


A. Apakah Rambut Anda Sudah 
Sehat ...... 9 
Rambut Lurus Alami Dengan 


Smoothing. ...... 11 
Melembutkan Rambut Dengan 
Alpukat ...... 13 

E. Cara Mengatasi Kerontokkan 

Rambut ...... 15 

. Kebotakan ...... 19 

G. Cara Praktis Agar Rambut 
Tumbuh Lebih Cepat ...... 19 

H. Tips Merawat Rambut 
Panjang ...... 21 

I. Tips Merawat Rambut 
Keriting ...... 23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


B. 
C. Rambut Sehat Setelah 
D. 


— 


J. Cara Merawat Rambut 
Yang Diwarnai ...... 25 
K. Cara Menebalkan Rambut ...... 28 
L. Cara Jitu Mengatasi Rambut 
Berketombe ...... 29 
M. Selamat Tinggal Rambut 
Bercabang ...... 31 
N. Bila Rambutmu Mudah 
Patah wi. 32 
O. Mengatasi Rambut Lepek 
dan Berminyak ...... 38 
P. Cara Terbaik Mengatasi Rambut 
Kusut Dengan Yogurt ...... 35 
O. Rambut Cantik Untuk Wanita 
Berjilbab ...... 36 
R. R. Cara Alami Membasmi Kutu 
Rambut ...... 37 
. Jenis dan Fungsi Sisir ...... 39 
. Cara Menyisir Rambut Anda 
Dengan Tepat ...... 43 
. Cara Menata Rambut Sesuai 
Dengan Bentuk Muka ...... 46 
. 6 Gaya Rambut Terfavorit ...... 49 


SS GS Am 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A. Perawatan Muka ...... 55 

B. Perawatan Mata ...... 92 

C. Perawatan Hidung ...... 102 

D. Perawatan Bibir, Mulut 
dan Gigi ...... 105 


Bagian Tubuh ...... 115 


A. Perawatan Tangan 
dan KaKi...... 116 

B. Perawatan Dada dan 
Punggung ...... 135 

C. Perawatan Perut ...... 150 

D. Perawatan Organ 
Kewanitaan ...... 154 


Psikologi-Cinta-Belanja-Keuangan- 


Pekerjaan 


A. Waspadai “Stress” ...... 164 
B. Tips Menghilangkan 
Insomnia ...... 166 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


C. Tips Mencari Pasangan 
Hidup 168 
D. Tips Menolak Cinta ...... 170 
E. Tips Menjaga Kelangsungan 
Hubungan Anda ...... 172 
F. Tips Menghadapi “Si Doyan 
Selingkuh” ...... 173 
G. Tips Aman Menggunakan 
Elpiji ...... 195 
H. Tips Mencari Pekerjaan ...... 178 
1. Tips Untuk Menjadi Karyawati 
Teladan ...... 180 
. Tips Belanja Hemat ...... 183 
. Tips Memilih Parfum ...... 185 
. Cegahlah Pikun dengan 
Minum Susu ...... 187 
. Janganlah Terlalu Sering 
Memakai High Heels ...... 187 
. Cara Menghilangkan Bau 
Sepatu Anda ...... 188 
. Tips Memilih Baju Berdasarkan 
USIA maxis 189 


OT — SS 'rIu 


TE Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ebelum kita banyak membahas 

tentang perawatan di bagian 

kepala, marilah kita berkenalan 
dengan rambut. Rambut adalah helai 
jaringan mati yang terbentuk dari protein 
yang disebut dengan keratin. Helai itu 
berakar dalam sebuah kantung rambut 
yang dikenal dengan nama folikel. Akar 
rambut ini memperoleh jatah ma- 
kanan melalui  pembuluh-pembuluh 
kapiler yang mengalirkan darah dan ok- 
sigen. Bila akar rusak, maka pasokan 
nutrisi pun dihentikan, dan hal tersebut 
akan menyebabkan terhenti pulalah 


pertumbuhan tanpa pernah pulih kembali. 


Rambut adalah makhota bagi wanita. 
Banyak sekali wanita yang bermimpi 
untuk mendapatkan rambut yang sehat 
dan cantik. Selain sebagai makhkota bagi 
wanita, rambut juga bagian terpenting 
di dalam tubuh manusia, karena sebagai 
pelindung bagi kepala. Tak sedikit wanita 


yang rela menghabiskan waktu berjam- 


“8 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


jam di salon untuk mendapatkan rambut 
yang cantik menawan. Berikut ini adalah 


beberapa hal tentang kesehatan rambut 


yang perlu untuk kita ketahui. 


A. Apakah Rambut Anda Sudah 
Sehat? 


Rambut yang indah, panjang dan lurus 
tidak selalu berarti bahwa rambut Anda 
sehat. Lalu bagaimana caranya untuk 
mengetahui apakah rambut Anda sudah 
sehat? Caranya mudah sekali, yang 
pertama adalah dengan menggunakan 
paperclip, yaitu dengan menyelipkan 
paperclip di sela-sela rambut, jika pa- 
perclip tersebut bisa meluncur dengan 
mulus, maka rambut Anda sehat. Yang 
kedua adalah dengan menggunakan 
tepung terigu. Caranya, masukkanlah 
sehelai rambut Anda ke dalam tepung 
terigu lalu angkatlah pelan-pelan. Jika 
tepung tersebut bisa lepas dari rambut 


Anda, maka itu berarti bahwa rambut 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pe 


Anda sehat. Namun, jika tepung tersebut 
masih menempel, berarti rambut An- 
da tidak sehat. Bagaimanakah cara me- 
nyehatkannya?, caranya mudah seka-li, 
yaitu cukup dengan menggunakan con- 
ditioner agar rambut tetap mendapat-kan 


nutrisi yang benar. 


B. Rambut Lurus Alami Dengan 


Susu 


Wanita manakah yang tidak mau memiliki 
rambutyanglurus? Beberapasurvey mem- 
buktikan bahwa rambut lurus menjadi 
idaman sebagian besar kaum hawa. 
Namun, di zaman yang serba instant ini, 
sebagian wanita memilih cara rebonding 
untuk mendapatkan rambut yang lurus. 
Namun, sebenarnya ada cara yang lebih 
alami yaitu dengan menggunakan susu 


cair dan madu. 


Caranya adalah: tuangkan 1/3 cangkir 


susu ke dalam sebuah botol semprotan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kemudian, semprotkanlah cairan susu 
tersebut ke seluruh rambut Anda dan 
selama 20 menit, lalu bilaslah hingga 
benar-benar bersih agar rambut tidak 
tercium aroma susu basi. Sebagai tam- 
bahan agar rambut terlihat berkilau, Anda 
bisa juga menambahkan satu sendok teh 
madu ke dalam susu tersebut. Oleskanlah 
campuran tersebut ke bagian kulit kepala 
sambil dipijat-pijat dengan lembut. 
Diamkan kurang lebih selama dua jam, 
lalu cuci rambut hingga benar-benar 
bersih. 


C. Rambut Sehat Setelah 
Smoothing. 


Jika cara tersebut di atas dirasa sangat 
berat dan memakan waktu, maka Anda 
pun boleh melakukan rebonding dan 
smoothing. Tapi ingat, rebonding dan 
smoothing bisa membuat rambut Anda 
bandel. Terkadang, rambut pun bisa lepek, 
kering dan mudah patah. Agar rambut 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tetap bisa terlihat sehat dan menarik, 


maka sebaiknya Anda melakukan hal-hal 


berikut di bawah ini: 


# 


Jangan keramas terlebih dahulu se- 
telah melakukan rebonding karena 
obat yang bekerja pada rambut akan 
menghilang. 

Selang tiga hari setelah direbonding, 
lakukanlah hair mask (masker ram- 
but) untuk memberikan vitamin pada 
rambut yang sudah terkena zat kimia. 
Untuk mendapatkan kelembaban 
rambut dan mencegah rambut yang 
kusut, gunakanlah anti frizz spray 
atau anti frizz oil. 

Jangan terlalu sering menggunakan 
catok rambut, karena bisa menghi- 
langkan kelembabannya. 

Sebaiknya Anda melakukan trim ram- 
but (memotong bagian ujung rambut 
yang kasar) dengan teratur 

Jangan lupa untuk menggunakan con- 


ditioner setelah keremas. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


# Setelah keramas pakai hair tonic. 

# Biarkan rambut kering secara alami, 
dan jangan sesekali menggunakan 
hair dryer. 

# Setelah rambut selesai direbonding, 
sebaiknya rambut jangan diwarnai 
karena akan membuat rambut lebih 
kering dan rapuh. 

# Untuk mendapatkan rambut yang 
sehat, jangan lupa memberikan 
vitamin-vitamin dengan mengoles- 
kannya di helaian rambut Anda. 

# Biarkan rambut tergerai dengan in- 
dahnya, jangan menggunakan jepit, 
bandana apalagi dikucir, karena itu 
akan memberikan beban kepada ram- 
but Anda. 


D. Melembutkan Rambut 


Dengan Alpukat 


Pernahkah Anda membayangkan pasang- 
an hidup Anda membelai rambut Anda 


yang panjang dan lembut? Tentu saja 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pasti Anda tidak ingin memiliki rambut 
panjang namun kusut, kan? Maka dari itu, 
rambut lembut juga menjadi dambaan 
bagi para wanita. Lalu, bagaimanakah 
caranya untuk bisa mendapatkan rambut 
yang lembut? Caranya adalah dengan 
menggunakan alpukat. Karena alpukat ini 
direkomendasikan untuk daya hydrating 
dan kaya protein. Adapun cara-cara 
melembutkan rambut dengan alpukat 


adalah sebagai berikut di bawah ini: 


Pertama, haluskan terlebih dahulu satu 
buah alpokat matang dan campurkanlah 
alpukat tersebut dengan satu sendok 
makan jus lemon, satu sendok teh garam 
laut dan juga satu sendok makan lidah 
buaya murni, campurkan semuanya 
hingga seperti jadi pasta. Kedua, sisirkan 
ramuan tadi di rambut Anda dengan 
menggunakan jari Anda, setelah itu 
tutuplah dengan menggunakan handuk 
atau shower cap dan diamkanlah selama 


20 hingga 30 menit, selama itu Anda bisa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menunggunya dengan membaca bukuatau 
mendengarkan CD lagu. Ketiga, bukalah 
rambut Anda yang telah dilembabkan dan 
bilaslah dengan air bersih hingga benar- 
benar bersih. Bila Anda melakukannya 
dengan teratur, maka rambut yang lembut 


dan menawan bisa saja Anda dapatkan. 


E. Cara Mengatasi Kerontokkan 


Rambut 


Rambut rontok sebenarnya hal yang 
wajar. Bahkan, dalam sehari rambut ki- 
ta rontok sekitar 50-150 helai. Namun 
jangan khawatir, setelah rambut rontok 
maka akan tumbuh lagi rambut baru dari 
folikel yang sama. Namun, kerontokan 
rambut bisa menyebabkan kebotakan jika 
melebihi kemampuan tumbuh kembali. 
Rambut rontok ini bisa disebabkan oleh 
banyak hal seperti, keturunan, penyakit 
(seperti diabetes, tiroid, lupus kanker 
otak dan sebagainya), gizi buruk, setelah 


melahirkan, demam yang sangat tinggi, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


infeksi, pengaruh bahan kimia dan obat- 

obatan dan masih masih banyak lagi. 

Adapun cara menghindari kerontokkan 

rambut adalah sebagai berikut di bawah 

ini: 

# Janganlah terlalu sering 
menggunakan hair dryer, hot curling, 
flatiron, catok dan alat-alat yang 
menggunakan ener-gi listrik lainnya. 

# Jangan terlalu sering mengikat 
rambut Anda. 

# Jangan terlalu sering keramas, karena 
itu bisa mengurangi kadar minyak 
natural rambut sehingga rambut 


mudah sekali patah. 


Sedangkan untuk mengatasi kerontokan 
rambut, bisa dengan mengoleskan cuka 
apel di permukaan kulit rambut Anda. 
Bila hal ini dilakukan secara teratur, maka 
kebotakan bisa diselesaikan dan Anda 
akan mendapatkan rambut indah Anda 


kembali. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Setiap helai rambut pasti akan mengalami 
tiga fase alami, yaitu pertumbuhan, isti- 
rahat dan juga rontok. Bila rambut Anda 
sehat, maka ia akan mengalami prosentase 
pertumbuhan sebesar 90 Y6. Namun bila 
rambut Anda tidak sehat, maka ia akan 
cenderung rontok. Adapun penyebab dari 
rambut rontok adalah karena para wanita 
cenderung menyiksa rambut dengan 
menggulung, menarik, melumuri dengan 
zat kimia, memanaskan dan sebagainya. 
Sedangkan pengobatan untuk kebotakkan 


adalah sebagai berikut di bawah ini: 
b Minoxidil 


Obat ini untuk mengobati kebotakkan 
yang disebabkan karena faktor keturunan. 
Cara penggunaannya adalah dengan 
mengoleskannya pada kulit rambut Anda 
dua kali sehari selama kurang lebih 12 


minggu. Biasanya rambut yang tumbuh 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


karena obat ini cenderung akan lebih tipis 


dan lebih pendek dari aslinya. 


b Kortikosteroid 


Penyuntikkan kortison digunakan untuk 
mengobati kebotakkan yang disebabkan 
oleh suatu penyakit tertentu. Rambut akan 
tumbuh 4 minggu setelah dilakukannya 
penyuntikkan. Untuk kebotakkan yang 
sudah cukup parah, biasanya dokter akan 
menyarankan juga untuk meminum tablet 


kortikosteroid. 


b Anthralin 


Obat ini digunakan untuk kebotakkan 
yang disebabkan karena suatu penyakit 
tertentu. Biasanya berbentuk salep atau 
krim yang dioleskan pada kulit kepala. 
Rambut baru akan tumbuh ketika 12 


minggu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


b Operasi 


Operasi yang dimaksudkan adalah beru- 
pa transplantasi (cangkok) rambut. Hal 
ini sangat dianjurkan bagi penderita 
kebotakkan yang disebabkan oleh faktor 
keturunan. Caranya adalah dengan me- 
nanamkan rambut yang berasal dari 
bagian bawah atau samping ke bagian 


kulit kepala yang botak. 


G. Cara Praktis Agar Rambut 


Tumbuh Lebih Cepat 


Perlu diketahui, bahwa manusia memiliki 
sekitar 100.000 helai rambut di kepala 
dengan laju pertumbuhan rata-ratanya 
sekitar 1,5 cm/bulan. Dibutuhkan waktu 
kurang lebih dua tahun untuk memiliki 
rambut panjang sebahu. Namun, bila 
Anda merasa waktu tersebut cukup lama, 
maka Anda bisa melakukan cara praktis 


agar rambut Anda tumbuh lebih cepat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


# Cara pertama adalah dengan selalu 
mengonsumsi makanan-makanan 
yang mengandung protein seperti 
daging, tempe, tahu, telur, susu, keju, 
ikan dan juga susu kedelai. 

# Cara kedua adalah dengan selalu 
mengonsumsi makanan-makanan 
yang banyak mengandung beta 
karoten yang dapat menyehatkan 
rambut. Beta karoten ini terdapat 
di dalam sayur-sayuran dan buah- 
buahan yang berwarna hijau, merah 
dan kuning. 

# Cara ketiga, adalah dengan meng- 
onsunssi makanan-makanan yang 
banyak terkandung vitamin B seperti 
yang terdapat pada beras merah, hati, 
susu, telur, kentang, kacang-kacangan, 
jamur, alpukat, dan pisang. 

# Cara keempat, adalah dengan 
memakan vitamin atau suplemen 
yang mengandung silika, zinc, 


magnesium dan mineral penting 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lainnya. Suplemen banyak dijual di 
supermarket. Anda pun juga bisa 
mendapatkan suplemen tersebut 
dengan rajin minum teh yang kaya 
akan silika. 

# Cara kelima adalah dengan 
melakukan pijat kepala agar sirkulasi 
darah ke kepala meningkat. 

# Cara keenam adalah dengan 
mengoleskan bawang putih atau 
bawang merah yang terbukti bisa 
merangsang pertumbuhan rambut. 

# Cara ketujuh adalah dengan 
mengoleskan lidah buaya pada kulit 
rambut karena lidah buaya dipercaya 
mengandung banyak sekali vitamin, 


mineral dan protein. 


. Tips Merawat Rambut 
Panjang 


Rambut panjang dan sehat pasti menjadi 
dambaan setiap orang. Banyak wanita 


yang mendambakan memiliki rambut 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


panjang dan sehat. Namun, untuk memiliki 
rambut yang panjang dan sehat tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan. 
Ada banyak hal yang harus kita lakukan, 
yaitu sebagai berikut di bawah ini: 


# Potonglah rambut secara rutin, 
karena dengan memotong rambut 
secara rutin bisa menyingkirkan 
rambut yang sudah rusak atau pecah- 
pecah. Potonglah ujung rambut (V2 
inci) setiap sebulan atau dua bulan 
sekali. 

# Jangan terlalu sering menyisir/ 
menyikat rambut, karena hal ini bisa 
mematahkan rambut. Ada baiknya, 
gunakanlah sisirlah rambut dengan 
jari saja. 

# Agar rambut tetap sehat, sebaiknya 
hindarilah pewarnaan rambut dan 
pemakaian produk-produk penataan 
rambut seperti hairspray, gel dan 
sebagainya. 

# Sebelum tidur, sebaiknya rambut 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


diberi vitamin terlebih dahulu. 
Sehingga saat kita tidur, rambut kita 
tetap menyerap nutrisi dari vitamin 
tersebut, dan rambut kita pun akan 
tetap sehat dan kuat berkat nutrisi 
tersebut. 

# Sering-seringlah memiijat kepala, 
agar aliran darah ke rambut tetap 


bisa lancar. 


Tips Merawat Rambut 


Keriting 


Rambut keriting memang lebih banyak 
membutuhkan perhatian dan juga pera- 
watan bila dibandingkan dengan mereka 
yang memiliki rambut lurus. Sebagian 
orang berkata bahwa merawat rambut 
keriting itu susah. Nah, agar rambut 
keriting Anda tetap terlihat indah dan 
sehat, ada baiknya ikuti beberapa tips di 


berkut ini 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


b Sering-seringlah keramas 


Dengan keramas, rambut yang keriting 
bisa terasa lebih lembut dan tidak kusam. 
Sebaiknya, pada saat keramas diamkanlah 
beberapa saat, kemudian pijat-pijatlah 
rambut Anda dan dibilas hingga benar- 


benar bersih. 


b Pakailah conditioner 


Setelah keramas, janganlah lupa untuk 
menggunakan conditioner agar rambut 


lebih rapi dan juga mudah diatur. 


b Sering-seringlah merapikan 
rambut Anda dengan 
menyisirnya 


Dengan disisir, rambut yang keriting akan 
terlihat teratur dan tidak kusut. Namun, 
ada baiknya bila Anda menggunakan 
sisir yang bergigi jarang sebab bila Anda 


menggunakan sisir bergigi rapat dapat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


